ARTIKEL PEMBAHASAN TENTANG OBJEK DAN CLASS DALAM 
PEMROGRAMAN JAVA 


Agus Idul Adha, Faihan Afriansyah?, Yuniana Cahyaningrum?” 
'Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Agus Idul Adha 
email : aia.anjal @ gmail.com 
Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Faihan Afriamsyah 
email : faihanikip@ gmail.com 
Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Yuniana Cahyaningrum 
email: yuniana @ikippgribojonegoro.ac.id 


Abstrak 


Artikel ini membahas konsep objek dan kelas dalam pemrograman Java. Objek dan kelas 
merupakan konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek, yang merupakan paradigma 
pemrograman yang memungkinkan pemrogram untuk memodelkan dunia nyata menjadi 
program.Kelas adalah sebuah blueprint atau cetak biru (template) yang mendefinisikan 
karakteristik dan perilaku suatu objek. Sebuah kelas dapat berisi variabel (atribut) dan metode. 
Variabel adalah data yang menyimpan informasi tentang suatu objek, seperti nama, usia, atau 
nomor telepon. Metode adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh suatu objek, seperti 
menghitung atau mencetak sesuatu.Objek adalah instance (contoh) dari sebuah kelas. Sebuah 
objek memiliki state (keadaan) dan behavior (perilaku) yang didefinisikan oleh kelasnya. State 
adalah nilai-nilai dari variabel objek pada suatu waktu tertentu. Behavior adalah aksi atau 


operasi yang dapat dilakukan oleh objek, seperti memanggil metode pada objek. 


Kata kunci: Objek: Kelas; Java 


I. PENDAHULUAN 
Latar Belakang Java adalah bahasa 
pemrograman yang dapat membuat seluruh 


bentuk aplikasi,desktop, web, mobile dan 
lainnya,sebagaimana dibuat dengan 
menggunakan bahasa pemrograman 


konvensional yang lain. Tidak heran jika banyak 
masyarakat dunia pengguna fasilitas teknologi 
informasi dan komunikasi khususnya tidak asing 
lagi mendengar bahasa pemrograman ini, 
dikarenakan hampir sebagian besar produk 
informasi dan telekomunikasi bertaraf modern 
bermain dipasar teknologi dengan membawa 
Java sebagai bahasa pemrograman mereka. 
Didalam penggunaan Bahasa pemograman Java 
dikenal beberapa operator yaitu Class, Object, 
dan beberapa element pada Class dalam Java 
yang akan mendeklarasikan sintak 
tertentu.Dalam dunia programming, Java 
merupakan sebuah bahasa pemrograman 
yangsekaligus juga berperan sebagai suatu 
platform, dimana ia sangat dikenal sebagai jenis 
bahasa programming tingkat tinggi di masa 
modern saat ini. Maksud dari bahasa tingkattinggi 
di sini adalah suatu bahasa yang masuk kedalam 
kelompok bahasa pemrogramanyang diciptakan 


tidak hanya untuk dapat dimengerti oleh otak 
mesin atau assembler,namun juga dapat dipahami 
oleh otak manusia. Maka dari itu, Java bisa 
dibilang sebagaiBahasa pemrograman yang 
cukup mudah untuk dipelajari oleh banyak orang. 


II. TINJAUAN PUSTAKA 

Class — class dapat didefinisikan 
sebagai template/blueprint yang menjelaskan 
perilaku/status yang didukung oleh objek dari 
tipenya. 

Object — Objek memiliki status dan 
perilaku. Contoh: mobil memiliki merk, 
warna dan bisa bergerak maju serta mundur. 
Objek adalah turunan dari class, sebuah objek 
bisa didefinisikan setelah suatu class ada 
terlebih dahulu. Objek membungkus suatu 
data dan fungsi menjadi suatu unit dalam suatu 
program, objek merupakan dasar dari 
modularitas dan struktur dalam sebuah 
program berorientasi objek.(Gani,2021) 


M.METODE 


Contoh Class dan Object 


Class 


Seperti yang telah saya bahas di awal 
tadi, bahwa class adalah template/blueprint. 
Maka contoh paling dasarnya seperti berikut 
ini. Di sini saya akan membuat class dengan 
nama Mobil. 


Pada contoh code di atas sudah berhasil 
membuat class dengan nama Mobil. 


Object 

Setelah membuat class, selanjutnya kita sudah 
dapat membuat objek di dalam class tersebut. 
Pada penjelasan sebelumnya saya telah 
membuat class dengan nama Mobil, 
selanjutnya akan membuat contoh object di 
dalam class mobil tersebut. 


Dari contoh code di atas, sudah terlihat di 
dalam class Mobil terdapat object warna, 
merk, maju dan mundur. Pada object tersebut 
memiliki peran masing-masing yaitu sifat dan 
perilaku. 


Contoh program class dan object 

Selanjutnya mari kita coba membuat program 
dari class dan object yang telah kita buat agar 
dapat menghasilkan output. 


Sampai di sini sudah berhasil membuat program 
dan menghasilkan output sesuai yang diinginkan. 


® tugasPBO - NetBeans IDE 8.2 


File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help 


PAg Xh IS) @ : [<defaut config> JO- T 
|: Output = o u 7 o j 
DD AplikasiRumahSakit (run) x tugasPBO (run) x 
wb 

5 
fo 5 
YA BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds) 


[EJ Projects h 


Dari contoh program di atas selain mempelajari 
tentang class dan object, kita juga telah mempelajari 
tentang Data Type, Variable, dan Method. 


IV.PEMBAHASAN 


Data Type — Dari contoh program di 
atas, yang dimaksud type data yaitu ada pada 
(lihat screenshot). Di sana kita telah 
mendefinisikan sebuah data type String. 

Variable — Masih sama yaitu ada pada 
(lihat screenshot). Di sana kita telah 
mendefinisikan variable warna dan merk. 

Method — Dari contoh program di atas 
yang dimaksud method yaitu ada pada (lihat 
screenshot). Sebuah method diawali dengan 
void dan dilanjut denga nama method nya 
yaitu maju dan mundur. 


Demikian tutorial tentang Class dan 
Object pada pemrograman Java. Semoga dapat 
membantu bagi Anda yang sedang belajar 
Class dan Object di pemrograman Java. 


V. KESIMPULAN 


Java adalah Bahasa pemrograman 
tingkat tinggi yang berorientasi objek dan 
program java tersusun dari bagian yang 
disebut class. Class terdiri atas metode metode 
yang melakukan pekerjaan dan 
mengembalikan informasi setelah melakukan 
tugasnya 


DAFTAR PUSTAKA 


Eddy Priyadi,S.E. Pemrograman Berorientasi 
Objek Menggunakan JAVA. 
Fatchurrochman,F.(2008).Pemrograman 


berorientasi objek dengan bahasa Java. 
Hartono,B.(2023) PEMROGRAMAN 
BERORIENTASI OBJEK dengan JAVA 
BlueJ. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 
1-168. 

Hadiprakoso,R.B.(2021).Pemrograman 
Berorientasi Objek: Teori dan Implementasi 
dengan Java. RBH. 

Ilham, N. A. (2019). Implementasi Konsep 
Pemrograman Berorientasi Objek Pada 
Aplikasi Sistem Parkir Menggunakan Bahasa 
Pemrograman Java. Jurnal Edukasi Elektro, 
3(2). 

Retnoningsih,E.,Shadig,J.,&Oscar,D.(2017). 
Pembelajaran Pemrograman Berorientasi 
Objek (Object Oriented Programming) 
Berbasis Project Based Learning. 
INFORMATICS FOR EDUCATORS AND 
PROFESSIONAL: Journal of Informatics, 
2(1), 95-104. 

Sianipar, R. H. (2018). Dasar Analisis dan 
Perancangan Pemrograman Berorientasi 
Objek Menggunakan Java (Vol. 1). Penerbit 
ANDI. 


